
Tanduan Cara 
Menginstali ‘Windows 10 
ilntul^Pemula Tengkap 
Dengan gambar 

S^Cubammad ‘Vandestra 


Panduan Cara Menginstali Windows 10 
Untuk Pemula Lengkap Dengan Gambar 

by 

Muhammad Vandestra 
2018 



Panduan Cara Menginstali Windows 10 


Tutorial yang akan saya bagikan kali ini mengenai cara menginstali 
(ulang) Windows 10. Seperti yang anda ketahui bahwa Windows 10, 
sistem operasi besutan Microsoft ini mengundang perhatian khusus 
bagi pengguna komputer. 

Banyak dari mereka yang melakukan upgrade dari sistem operasi 
lama mereka ke Windows 10. Hal tersebut wajar-wajar saja, 
mengingat interface dari Windows 10 ini sangatlah elegan dan 
keren. 

Tampilan Windows 10 ini merupakan perpaduan antara Windows 7 
dan Windows 8 . Perlu anda tahu juga, cara menginstallnya pun 
hampir mirip dengan cara menginstali Windows 8. Saran saya, baca 
baik-baik tutorialnya sampai habis biar nantinya tidak ada masalah 
ketika proses instalasi Windows 10 nya. 

Sebelum menginstali sistem operasi Windows 10, ada beberapa hal 
yang perlu anda perhatikan, diantaranya sebagai berikut: 

• Siapkan DVD installer Windows 10 nya terlebih dahulu yah, karena 
tutorial kali ini menggunakan DVD untuk media instalasinya. 

• Agar booting pertama kali dari DVD, silakan setting terlebih dahulu 


Page 2 of 18 




boot device priority pada menu BIOS . 

Jika yang diinstali laptop, colokkan charger segera, jangan sampai 
batrei habis waktu melakukan instalasi. 


Seperti biasa, siapkan beberapa camilan atau bisa juga sambil 
dengerin musik, karena proses instalasi Windows 10 cukup lama. 
Proses instalasinya kurang lebih setengah jam dan setengah jam 
itu sangat lama bagi saya, hehehe nginstallnya nyantai saja sambil 
nyemil. 

Bagaimana cara setting BIOS agar booting dari DVD? 

Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, anda harus setting 
BIOS agar booting pertama kali dilakukan dari DVD. Karena 
defaultnya komputer/ laptop booting pertama kali dari HDD, maka 
anda harus menggantinya dengan cara sebagai berikut: 

1. Nyalakan atau restart komputer/ laptop anda. Setelah itu, tekan 
tombol DEL(Delete) berulang kali sampai muncul tampilan BIOS 
seperti gambar dibawah ini. Oh yah, tidak semua komputer/ laptop 
menggunakan tombol DEL untuk masuk ke menu BIOS loh, ada 
beberapa tombol yang paling umum digunakan seperti F1, F2, atau 
Fn+F2 tergantung manufacturernya. Selanjutnya pindah ke tab 
Boot menggunakan tombol ◄ ►. 


PhoenixBI0S Setup Utilitu 




[EH: 47:00] 
[05/22/2017] 


Item Specific Help 


System Date: 


Legacy Diskette 0: 
Legacy Diskette B: 


<Tab>, <Shift-Tab>, or 
[1.44/1.25 HB 3%"] <Enter> selects field. 
[Disabledl 


► Primary Haster 

► Primary Slaue 

► Secondary Haster 


[Nonel 

[Nonel 

[Nonel 


Page 3 of 18 









► Primary Slaue 

[Nonel 


► Secondary Master 

[Nonel 


► Secondary Slaue 

[Nonel 


► Keyboard Features 



System Memory: 

640 KB 


Extended Memory: 

2036128 KB 


Boot-time Diagnostic 

Screen: [Disabledl 


Help h Select Item Change Ualues Setup Defaults 

Exit Q Select Menu BmoM Select ► Sub-Menu KB Saue and Exit 


2. Seperti yang anda lihat bahwa Hard Drive atau HDD berada 
pada urutan teratas. Hal tersebut menandakan bahwa booting 
pertama kali dilakukan dari HDD. 



3. Supaya booting pertama kali dilakukan dari DVD, silakan pilih 
CD-ROM Drive kemudian geser menggunakan tombol +/ - sampai 
berada di urutan teratas seperti yang tampak pada gambar berikut. 



Page 4 of 18 

























III I III II I I I I ■ I 



H Help Select Iten B»9 Change Ualues Setup Defaults 

Fvit 9oion+ Menu Select ► Sub-Menu KlM Saue and Exit 

4. Jangan lupa masukkan DVD installer Windows lOnya ke 
DVDROM, kemudian simpan hasil settingan BIOS anda tadi 
dengan menekan tombol F10, lalu pilih Yes. 



Page 5 of 18 




































Langkah-langkah menginstali Windows 10 


Setelah anda sudah setting BIOS agar booting pertama kali dari 
DVD, saatnya anda melakukan instalasi Windows 10. Simak 
langkah-langkah berikut ini untuk menginstali Windows 10 : 

1. Tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows 10. 
Misalkan anda dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini 
pada tengah-tengah proses instalasi, jangan tekan tombol 
apapun ya, karena anda akan dibawa kembali ke proses awal 
instalasi jika melakukannya. 


ress any key to boot froM CD or DUD.. 


2. Pilih Indonesian (Indonesia) pada Time and currency format, 
untuk yang lainnya seperti Language to instali dan Keyboard or 
input method biarkan default, tidak usah diganti. 



Page 6 of 18 









■S. Windows 


Language to instali: 

|English (United States) 





Time and currency format: 

Indonesian (Indonesia) 

P 




Keyboard or input method:| 

US 



Enteryour language and other preferences and click "Nect" to continue. 


Next 


S 2016 Microsoft Corporation. Al raghts reserved. 


3. Selanjutnya pilih Instali now. 



4. Kemudian centang / accept the license terms, lalu pilih Next 
untuk melanjutkan. 



Page 7 of 18 












'M? Ml 


imriuuw^ jcLup 


Applicable notices and license ternns 


Lasi updated March 2016 * 

MICROSOFT PRE-RELEASE SOFTWARE LICENSE TERMS 

WINDOWS OPERATING SYSTEM (PRE-RELEASE) 

IF YOU LIVE IN (OR IF YOUR PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS IN) THE 
UNITED STATES, PLEA5E RE A D THE BINDING ARBITRATION CLAUSE 
AND CLASS ACTION WAIVER IN SECTION 7. IT AFFECTS HOW DISPUTES 
ARE RESOLVED. 

Thank you for choosing Microsoft! 

Depending on how you obtained the Windows Software, this is a license 
agreement between you and Microsoft Corporation (or, based on where you v 


01 acceptthe licenseterms 



5. Pada langkah berikut ini, silakan pilih Custom: Instali Windows 
only (advanced). 



Page 8 of 18 


















6. Misalkan anda ingin melakukan instali ulang maupun upgrade/ 
downgrade dari sistem operasi Windows lama anda ke Windows 10, 
cukup delete Drive 0 Partition 2 (partisi C:) dan Drive 0 Partition 
1 : System Reserved, nanti secara otomatis, kedua partisi yang 
anda hapus tersebut menjadi Unallocated Space (belum dipartisi). 

Nah, selanjutnya silakan buat partisi baru lagi dan jadikan Drive 0 
Partition 2 sebagai lokasi instalasinya, lalu pilih Next untuk 
melanjutkan. Dengan begitu, data-data pada partisi lain tetap aman 
(tidak terhapus). Lebih jelasnya, simak gambar gif berikut ini (Jika 
anda menggunakan ponsel saat membaca tutorial ini, pastikan 
anda menggunakan browser Chrome atau Mozilla agar gambar gif 
bergerak dengan sempurna): 

Bagi anda yang ingin instali ulang maupun upgrade/ downgrade 
dari sistem operasi Windows lama anda ke Windows 10, silakan 
lewati langkah nomor 7-11. Dan bagi anda yang HDDnya masih 
kosong, mulus atau yang belum pernah diinstali sistem operasi 
Windows sebelumnya, silakan lewati langkah nomor 6 ini. 



Page 9 of 18 













Nect 



7. Seperti yang anda lihat pada gambar berikut bahwa ruang HDD 
masih kosong (Unallocated Space). Untuk itu, anda harus 
mempartisinya. Untuk jumlah partisinya, bisa 2 atau lebih, sesuai 
keinginan anda. 



8. Silakan pilih Drive 0 Unallocated Space > New, tentukan 
ukuran partisi tersebut, lalu pilih Apply. Ukurannya jangan terlalu 
banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Misalkan ukuran HDD anda 
320GB/ 500GB, beri ukuran 100GB saja sudah cukup, karena 
partisi yang pertama kali anda buat ini merupakan partisi system 
(partisi C:). 



Page 10 of 18 















9. Pilih OK untuk pembuatan system reserved partition. 



10. Silakan buat 1 atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama 
seperti pada langkah nomor 8. 


Page 11 of 18 






















11. Seperti yang anda lihat pada gambar berikut ini, saya hanya 
membuat 2 partisi utama. Selanjutnya pilih Drive 0 Partition 2 
untuk lokasi instalasinya (jangan ditempatkan di partisi lain ya), lalu 
pilih Next. 


b'indoi.w Srfup 

Wlieru do yuu want to ins-ol Windows? 



N::^ne 

”zrt-al si:« 

”rtssp:c« 

!>pt 


D r'w 0 Pwtitmr 1: SysttT Rssr^ 

5CD.D VB 


System 


Di .vhf P. l 1 isu- 2 



P’iirirry 


Dr ■■wOPwtitinn 3 

\.r^ 

2B3C& 

J9 J: <1-0 

Primas 


^ Hi'ln'ili /< n'i'i:hii Km 

f 4 dr«r ' ^ fcend 


Page 12 of 18 














12. Proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu 
kira-kira 30 menitan, tunggu saja sambil makan keripik. Oh ya, 
nantinya komputer/ laptop anda akan restart sendiri berulang kali, 
jadi jangan kuatir, karena hal tersebut sebagian dari proses 
instalasi Windows 10. 



13. Silakan masukkan product key Windows 10 anda, lalu Next. 
Jika tidak punya, silakan pilih Do this later. Anda bisa 
mengaktifkan Windows 10 anda nanti. 


It's tim e to enter the product key 

Loak for ft. on t-he boa Ihal your Windows DVD came i n, in an e mail that stiows tbat you boughl 
Windows or on the Certificate of Aulfienlicrty stidcer, wtiich you'll find on your FC, power adapter, 
or inside the battery compartment of your laptop, (It's okay to remove the batlery r so long as your 
laptop is plugged in.) 


Page 13 of 18 











Windows, or cm the Certincate of Auuienticity sticlwr, wriicri you H nnd on youf PC. power adapter,, 
or inside the battery compartment of your laptop, £lt r s okay to remove the batfery. so iong as your 
laptop is plugged fnj 

Enter Iht pro duet kcy 

It loofcs similar to this XffiOK-XXXXX-JOO(XX-XXm-XXXXX 


PirvHty atatenwn/l 
□□ Ehis Intw 



14. Selanjutnya pilih Use Express settings. 


Get going fast 

Chajige tbere at any liige {seigSI XQ se* more). SeSect Use Eirpr<=B M*tings tQ: 

Persorwhze your speech, Typmg, and inking input by senti ing your input data lo Microsoft, Let 
Microsoft g w Chat irifg to imprpve The syggestign and recogmtjgn platform- 

Let Windows artd apps reguest your location, induding Jocalion histon/, turn on Find My Dcvjce, and 
use your adveflising ID to personalne your experiences. Senti Microsoft locatton data to improve 
location Services, 

j-E^fcp proteci; you fron maliccous vmb cmitEnl and use page prediCLimi lo improve madi™*. spesd up 
bmwsing r and make your oversEI cfcpcncnct: betlcr iri Windows brawsers. i/bui browsing data vrilJ be 
sent to Microsoft 

AutomaticaHy connect to suggested open hotspots- Not all networks a re secune. 

Gel ujjd-Ltteii bom and serid updiitei t o PCs on the Internet. Send full cliagncrstic and daage data to 
Microsoft, 

Connfict witb friends, Lel Skype use your contacts and verify your ptione number, SMS ctiarges rriay 



15. Pilih I own it. 


Who owns fhis PC? 

My work or school owns it 

set it up as theirs and you'N get access to Their sftiff (network, emaif, apps, and mgje). The/ll 
have fulf corligl of thrs PC. 

I own lE 

We‘JE set it up as yours using a Microsoft atcounL 


Page 14 of 18 







16. Pada halaman ini anda disuruh login akun microsoft anda. 
Anda bisa melakukannya nanti, jadi pilih Skip this step. 


Make it yours 

Vour Microsoft account opere a worid ot benefits. Sign in foi your persoriaRied ejcperience» Leam 
more 

| Lm-nl, phone, 01 Sfcypg _ 

I Piuiiwurd 

f eiyot ftiy pas^woid 

Mo account? Cieate onel 


Sk.(j j.1rp 

M 

(^7» Bacfc Sign ln 


17. Silakan masukkan nama komputer anda dan juga password 
bila perlu (alangkah baiknya diberi password biar tidak sembarang 
orang dapat mengakses komputer/ laptop anda). Isikan kata atau 
kalimat yang membantu anda mengingat password anda pada 
kolom Password hint. 


Create a n account for this PC 

If yuu w-an i ln L:se a paiswcrd. diuose sdfrtplbi ny thal wi II bc dasy fcu ynu io fcmcrntaer bui Itard Idr 
Otlieri to 

Who's godng to use thfc PC? 

| Nesaba Media 
Ma ke it seture. 


Page 15 of 18 










16. Proses ini tidak memakan waktu banyak kok, tunggu saja 
sebentar sampai anda dibawa ke dekstop anda. 


Windows stays u p to date to help protect 
you in an online world 


17. Dan taddaaah, instalasi Windows 10 berhasil! Berikut tampilan 
desktop pada Windows 10 yang keren dan menarik. 


Plny and etplocc 


(BOT Oi-rsDrrs-e 


£ FndbsKk Hub 

«1 


Sfilupihg TgoJ 


UflU 


We speak Outlook % *■ 

m i i : ^ 

A 'i n.-.. rj r:r.-.™- m,™ 


IM S wm GnrawMinc Mmh ai TV 


Agreat appe 
Ofl IfcLttffjH 


e h 

MpCTOWIE Etfge PhriM 

©n * 

itjipe Pmiew FKcbook Tiwfler 


a ISSP 






Page 16 of 18 








I 



Sesudah berhasil menginstali Windows 10, terus ngapain lagi 
yah? 

Pastinya ada beberapa hal yang harus anda lakukan, misalkan 
menginstali antivirus, driver dan lain sebagainya. Semoga tulisan 
ini bermanfaat bagi kita semua. 


Page 17 of 18 




